Kontrak dengan Siak Indrapoera Sumatera 1 Agustus 1782 . Konvensi antara Pieter Gerardus De Brujn, 
Gubernur dan Direktur Malakka dengan Bupati Rakkan didampingi Habieb Oemar Ibein Mohamat Ba 
Huezeen As Zagaf Wakil Menteri Raja Siak, tentang: Habib Oemar Ibeni Mohamat Ba Huezeen As Zagaf, 
Wakil Menteri Raja Siak, Padoeka Sine Sulthan Thaia Achmat Cha, pada 16 januari 1761 menghadiri 
pertemuan antara Jendral Oost Indische Compagnie dengan mantan Raja Siak mengenai perjanjian damai 
antara keduanya, 1 Agustus 1782 

Sumber: ANRI, Kontrak Sumatera No. 144 


IJ Gira Kabupaten Siak dalam Arsip 


